BAB 02 





Cara Menggunakan MySAL 


Sebelum kita melangkah ke poin inti, yaitu mengenai Database 
Server, ada baiknya kita mengenali struktur dan manipulasi basic 
pada database MySAL. Seperti bagaimana itu membuat database, 
tabel, export, import, bahkan hingga ke manipulasi data dan tabel. 
Dengan tujuan agar Anda dapat menggunakan database MySOL ini 
secara mandiri. 


Sebagai langkah awal, setelah kita menginstal paket instalasi Xampp, 
kita akan mencoba menjalankannya terlebih dahulu pada web 
browser. Buka web browser dan ketikkan url http://localhost. Jika 
menampilkan pilihan bahasa yang ingin kita gunakan, maka instalasi 
server sudah rebes alias beres kita lakukan, silakan pilih bahasa yang 
ingin Anda gunakan (penulis menggunakan bahasa standar, 
English), maka akan tampil halaman default Xampp seperti pada 
Gambar 2.1. 


21 Membuat Database di MySOAL 


Untuk membuat sebuah database, langkahnya adalah kita membuka 
web browser, kemudian ketikkan url http://localhost/phpmyadmin. 
Jika Anda menggunakan Xampp, seperti pada pembahasan pertama 
penginstalan, maka password dan username adalah default. Dalam 
artian tanpa password sehingga kita akan langsung masuk ke dalam 
halaman phpMyAdmin. Lihat Gambar 2.2. 


Atau untuk mengakses halaman phpMyAdmin, bisa juga Anda klik 
link phpMyAdmin pada Gambar 2.1. 


File Edit View Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 





| He «| |») |») 2 | Lo) '@ Web | localhost/xampp/ 


XAMPP for WINdOWS can 2x0 sena esp 100 


Norwegian / Espariol/ #X/ Portugues (Brasil)/ 5ZF 


XAMPP 
(pHp: 5.2.6) 


Welcome to XAMPP for Windows Version 1.6.7! 


TEA NN Congratulations: 


Secunty You have successfully installed XAMPP on this system! 
pfeleiiisil-tahu-tulelg) 


Components Now you can Start using Apache and Co. You should first try »Statuss on the left navigation to make sure 
phpinfot) everything works fine. 


Demos For OpenSSL support please use the test certificate with https://127.0.0.1 or https://localhost 


CD Collection For this release a special thanks to Uwe Steinmann for his excellent development and compilation of all current 
Biorhythm "Special" modules! 
Instant Art 
Flash Art Good luck, Kay Vogelgesang - Kai 'Oswald' Seidler 
Phone Book 
Excel Writer 
PNnjofe is) 


phpMyAdmin 
Webalizer 
PHP Switch 
Mercury Mail 
Filezilla FTP 


PHP PostScript 
PHP Paradox 


@2002-2006 
...MPACHE 
FRIENDS... 


File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 
Am localhost / localhost |... X F3 


- Kal s)ps Dt |-|o Web | localhost/phpmyadmin/ 


























Ed Server version: 5.0.51b-community-nt ) MySAL client version: 5.0.51b 
« ainur (2 » - -—-— 
r (2) User: root@localhost & Theme / Style: Original 
cakebake (3) 12| MySOL connection collation: utf8 unicode ci “ 
» AN Mata 
cookie (2) | | Collation Pi phpMyAdmin wiki 
dbfer (8) 
» dbk-link (8) 
« dbsinarcomputer (10) 
2 ne) Databases 
» harga (1) G3 Import 

" latihan (2) A Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySOL privileged account. Your MySOL server is 
e latihanguery (2) 


—! localhost phpMyAdmin - 2.11.7 
. ad(12) P Protocol version: 10 b Used PHP extensions: mysgl 
« agus (13) ) Server: localhost via TCP/IP sa Language @ : English 
« ajax (3) Bi : i 
MySOL charset: UTF-8 Unicode (utf8 ———— 
blog (5) “tg Le P Fontsizer 8296 - 
kephp (4 5 1) Admin d tati 
sa ) '& Create new database @ PA 
- G Oficial phpMyAdmin Homepage 
customers (1) Haa : pnpMIy. pag 
& show MySOL runtime information ? (ChangeLogj (Subversion| (Lists) 
. dbhelmi (9) E) show MySOL system variables @ 
» dbjguery (19) &3 Processes @ 
« dbmedia (8) Character Sets and Collations 
« dbpixel (8) & Storage Engines 
« dbtamanmatahari (12) IP Reload privileges @ 
» dbtoko (12) 2 Privileges 
« download (2) 
« e learning (19) 
e information schema (17) 
» jurusantf (11) phpMyAdmin 
e latihan 
2 -cakephp Ku) running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole. 
# operasi (1) 

e# latihansgl (2) “| Open new phpMyAdmin window 
« login (5) 





Gambar 2.2 Halaman PHPMyAdmin 


16 


Untuk membuat database, cukup Anda ketikkan nama database 
pada kolom berikut. Misalnya kita membuat database dengan nama 
latihansgl, selanjutnya klik tombol Create. Lihat pada Gambar 2.3. 


ta Create new database 5 
latihansg| | Collatian " 


Gambar 2.3 Buat Database latihansgl 


Setelah kita klik tombol Create, maka database pun telah berhasil 
kita buat. Lihat pada Gambar 2.4. 












(0 'ocalhost / Iocalhost / latihansal | phpMyAdmin 2.117 - Opera 
| File Edit View — Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 







, , 
Am localhost / localhost / |... 





TJ Server: localhost 


ES Structure MSAL JP i3DOuery Export lmport d8Designer 


Ai 
Ba "APrivileges XX Drop 
4 Database 
Heran 33 2 No tables found in database. 
latihansgi (0) ng Create new table on database latihansgl 
No tables foufid in database. Name: Number of fields: 


"| Open new phpMyAdmin window 





Gambar 2.4 Database Telah Tercipta 


2.2 Membuat Tabel di MySAL 


Kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel dalam database yang 
telah kita buat. Pada subbab ini, penulis akan membahas cara 
membuat tabel dalam 2 kategori, yaitu menggunakan akses otomatis 
maupun manual.. Yukk tancap saja.. 


17 


2.2.1 Menggunakan phpMyAdmin 


Maksud subjudul ini adalah kita membuat tabel dengan cara 
menerapkan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia melalui 


http://localhost/phpmyadmin. 


Seperti contoh, kita membuat tabel baru dengan nama tabel 
mahasiswa dengan kolom field 5, dan masing-masing spesifikasinya 
sebagai berikut. 


| Meld | Type | tengh 
VARCHAR 
VARCHAR 


TEXT “PP 
VARCHAR Ae 





Maka dapat diketikkan nama tabel pada kolom Create New Table on 
Database latihansgl. Lihat Gambar 2.5. 


Oo localhost / localhost / latihansgl hantu Ad In Pena 





File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 


MN Am localhost / localhost / 1... 
| (re | aan Mg | | | Knee a Web | localhost/phpmyadmin/index.php 
No tables found in database. 


“2 Create new table on database latihansgl 


Name: mahasiswa Mumber of felds: 5 


— | Open new phpMyAdmin window 





Gambar 2.5 Buat Tabel Baru dalam Database latihansgl 
Setelah Anda klik tombol Go, akan tampil kolom untuk penulisan 


field-field tabel. Anda isikan masing-masing field yang tersedia. Lihat 
contohnya pada Gambar 2.6. 


File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 


| Ik | na |») |: | (| F3 | om) @ Web | localhost/phprnyadmin/'index.php vw 











P 


TJ Server: localhost Database: latihansgl » Table: mahasiswa 


Field Type Length/ Collation 
Values! 
nim VARCHAR 12 


nama VARCHAR 100 
alamat TEXT 

kota VARCHAR— » 150 
ik CHAR 1 








Table comments: Storage 
Engine: 


MyISAM - 


Lam Or Aan Fi field(s) 2 


, 











Gambar 2.6 Pengisian Field 


Jika Anda ingin menambahkan satu field baru, Anda masukkan 
jumlah angka yang ingin Anda tambahkan (terletak pada pojok 
kanan bawah) kemudian klik tombol Go. Namun, jika Anda tidak 
ingin menambahkan field baru, Anda dapat mengklik tombol Save 
untuk melakukan penyimpanan. 


Anggap kata kita tidak menambahkan field baru dan kita klik tombol 
Save, maka tabel akan tercipta. Lihat Gambar 2.7. 


1 | localhost / Iocalhost / latihansg |/ mahasiswa | phpMyAdmin 2.11.7 - Oper: 
File Edit View Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 
-ma localhost / localhost / I... X 
| Ie | « || (D2) 2 LAKI om | @ web | localhost/phpmyadmin Index.php 
phpMyAdmin TJ Server: localhost Database: latihansgl b E) Table: mahasiswa 


snan ESStructure .RSAL Search Selnsert fElExport FEllmport 
Drop » 








5 Database 
latihansgl (1) 
(@G Table 'latihansgl'."mahasiswa' has been created. 


latihansg! (1) 
N SOAL guery: 
Ia maban CREATE TABLE 'Istihansgl'.'mahasisws' ( 


'nim' VARCHARY 12 ) NOT NULL, 
'nama' 1.84 100 ) NOT NULL, 
'alamat' TEXT 


kota Rt 5 
"Kk CHARI( 1 ) NOT NULL 
) ENGINE - MYISAM 


Profiling | Edit J | Create PHP Code J | 











Collation Attributes Null Default Extra 
varchar(12) latin! swedish ci No 
varchar(100) latin! swedish ci 
alamat text latin1 swedish ci 
kota varchar(50) latin! swedish ci 
F1 jk char(1) latin1 swedish ci 
tt Check All/ Uncheck All With selected: 2 1 FS 


1 





) 
NU 





na 
0 

















Gd Gi Gi Gi 








G NG ena NG 


2 Bd 3 
SAN NA 





Gambar 2.7 Tabel Telah Tercipta 


19 


Bagaimana? Cukup mudah bukand.. Cara ini paling banyak 
dilakukan oleh setiap para programmer/developer.. dengan alasan 
cukup instan dan menghemat waktu. 


2.2.2 Menggunakan AGuery 


Cara yang kedua adalah menggunakan guery. Untuk menciptakan 
tabel dengan cara ini, harus dikerjakan pada tab SOAL. Lihat pada 
Gambar 2.8. 


1 iocalhost / localhost / Iatihansgi | phpMyAdmin 2117” Opera | 
| File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help | 
| ne | 
Pan localhost / localhost / 1... | | 


(ie Le Ds nj Ifa no oa e 














php Admin TJ Server: localhost » 5 sase: latihansg 
EF Structure /'Search t30uery Export filmport dSDesigner S€ Operations 


SPrivileges X Drop 
Database 
latih | 
masa dd: Run SOAL guery/gueries on database latihansgl: 
latihansg! (0) 


No tables found in database. 


Lokasi 


pengerjaan 


Bookmark this SOAL guery: "1! Let every user access this bookmark 
"| Replace existing bookmark of same name 








| Delimiter | | 8! Show this guery here again 


"| Open new phpMyAdmin window 


Gambar 2.8 Klik Tab SAL 


Isikan dengan guery berikut, kemudian klik tombol Go. 


CREATE TABLE “latihansgl . mahasiswa ( 
'nim VARCHAR( 12 ) NOT NULL , 

'nama VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 
“alamat TEXT NOT NULL , 

“kota VARCHAR( 50 ) NOT NULL , 

'3k CHAR( 1 ) NOT NULL 

) ENGINE — MYISAM 


Fungsi CREATE merupakan fungsi untuk manipulasi tabel/ 
database. Manipulasi tabel/database dengan manipulasi tentu adalah 


20 


hal yang berbeda. Begitu pula dengan guery.. So.. jadi, jangan 
dianggap sama ya cara pengerjaannya.. 9 Untuk guery akan penulis 
bahas lebih detail pada bab @uery Commands. 


2.3 Manipulasi Data di MySAL 


Pada pembahasan ini, kita akan mengelola struktur data pada tabel 
melalui fasilitas dari database MySOL itu sendiri. Ini merupakan hal 
yang paling mendasar bila Anda ingin belajar menggunakan 
database MySOL. Bagi Anda yang sudah mengerti bisa langsung 
tancap ke pembahasan Database Server dari MySOAL. 


23.1 Cara Insert Data ke Tabel MySAL 


Untuk bab ini, seluruh manipulasi akan kita kerjakan non-guery, 
dalam artian tidak menggunakan guery, karena guery ada pem- 
bahasannya tersendiri. 


Insert atau menambah dilakukan pada menu tab INSERT pada 
halaman phpMyAdmin, tentunya setelah Anda masuk terlebih dahulu 
ke dalam tabel yang ingin ditambahkan datanya. Klik tab INSERT 
kemudian tambahkan beberapa data. Dapat Anda lihat Gambar 2.9. 


1D tocalhost / localhost / latihansg 





File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 


sm localhost / localhost / I... | 
MI He: | Aa - @ Web | localhost/phpmyadmin/index.php 
phpMyAdmin TJ Server: localhost » ja Database: latihansgl p Ej Table: mahasiswa 
- '2| Browse Structure SAL /”Search &einsert fEjExport FEjlmport Operations 
Ri SA (ElExport fEilmport $&0p 
fmEmpty XDrop 











Database 
latihansgl (1) Field Type Function Null Value 


nim varchar(12) 2010104001 


nama  varchar(100) Agus Saputra 


latihansgl (1) 





-5 
ai alamat text Arjawinangun 


kota varchar(50) Cirebon 
jk char/1) L 





Gambar 2.9 Insert Data 


21 


Klik tombol Go, maka data akan tersimpan dalam tabel mahasiswa 
(klik tombol Browse). Lihat pada Gambar 2.10. 


"10 localhost / localhost / atihansgl / mahasiswa | phpMyAdmin 2.11.7 - Opera 

| File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 

bg | 
n am localhost / localhost / I... | 2 





el c (im |impil x A | Ore @ Web | localhost/phprmyadmin/index.php 
phpMyAdmin TJ Server: localhost Database: latihansgl » Table: mahasiswa 


FE Browse (Si Structure .# SOAL Search Scinsert fEjExport fEjlmport 


ftEmpty XDrop 











Database 
latihansgl (1) 


latihansgl (1) (Gd Showing rows 0 - 0 (1 total, Auery took 0.0006 sec) 


E mahasiswa SOAL guery: 
SELECT " 

FROM 'mahasisws' 
LIMIT 0, 30 

















Profiling | Edit J | Explain SOL J | Create PHP Code J | Refresh J 





30 | rowfs) starting from record #0 


alamat kota jk 


1 Check All / Uncheck All With selected: A xXx FE 


Gambar 2.10 Data Tersimpan 


2.3.2 Cara Mengubah Data di Tabel MySAL 


Data yang telah dimasukkan, terkadang memiliki kesalahan input. 
Untuk mengganti dengan data yang benar, kita tidak perlu 
menginput ulang kembali. Berkat adanya proses ubah data, 
semuanya menjadi sangat mudah. Untuk mengubah data yang telah 


ada, klik saja pada simbol Pd pada salah satu record, maka nanti 
akan tampil seperti pada Gambar 2.11. 


Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah, kemudian diakhiri 
dengan mengklik tombol Go. Maka data akan diperbarui. 


22 


) localhost / localhost / latihansgl / mahasiswa | phpMyAdmin 2.11.7 - Oper 


File Edit View Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 


& 


-ma localhost / localhost / 1... X 











phpMyAdmin 79 Server: localhost » Database: latihansgl » Table: mahasiswa 


'EBrowse FfStructure “RSAL Search Selnsert fjExport FEjlmport $& Operations 


Database 





fmEmpty (Drop 


Field Type Function 
nim varchar(12) 


12010104001) 


nama  varchar(100) |Agus Saputra 


alamat text Arjawinangun 











kota varchar(50) (Cirebon 
jk char(1) L | 


Gambar 2.11 Ubah Data 


2.3.3 Cara Menghapus Data di Tabel MySAL 


Setelah cara menambah dan mengubah data telah penulis bahas, 
selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana untuk menghapus data 
(record) pada tabel? ... Caranya hampir sama seperti pada 
pembahasan di sub-subbab 2.3.2. Hanya saja kali ini kita klik simbol 


«. maka nanti akan didapati konfirmasi dialog seperti Gambar 2.12. 





File Edit View Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 

















phpMyAdmin tj Server: localhost Database: latihansgl » 


— Database 


latihansg! (1) 


| BE) mahasiswa 


Table: mahasiswa 


@ Doyou really want to 


DELETE FROM “mahasiswa” WHERE CONVERT( mahasiswa . nim 


USING utf8) - '2810104601' AND CONVERT( mahasiswa .' nama" 


USING utf8) "Agus Saputra' AND CONVERT 
(“mahasiswa . alamat” USING utf8) - 'Arjawinangun' AND 
CONVERT( mahasiswa . kota” USING utf8) - "Cirebon" AND 
CONVERT( mahasiswa .'jk” USING utf8) - 'L' LIMIT 1 





Gambar 2.12 Konfirmasi Penghapusan Data 


23 


Klik tombol Yes jika Anda yakin ingin menghapus data, dan klik 
tombol No jika Anda ingin membatalkan menghapus. 


2.4 Manipulasi Database di MySOAL 


Ada salah satu pertanyaan yang masuk ke dalam email penulis, 
bagaimana cara mengubah nama pada database? Agar tidak 
nanggung, penulis akan memberitahukan caranya.. Pastikan kursor 
Anda aktif pada nama database, untuk mengaktifkan, klik saja nama 
databasenya. Lihat pada Gambar 2.13. 


Setelahnya pilih pada menu tab OPERATIONS (lihat Gambar 2.14), 
dan kemudian masukkan nama database Anda yang baru pada 
kolom Rename database to:, lihat pada Gambar 2.15. 


O 'ocalhost / localhost / latihansgl | phpMyAdmin 2117 - 





| File Edit View Bookmarks  Widgets Feeds Tools Help 


TE localhost / localhost / 1... 2 


Ik (€||- (imel & LI f | Owe (t) Web | localhost/ phpmyadmin/index.php 
phpAdnin u Server: localhost ? (fi Database: latihansgl 
BiStructure ,#SAL Search Auery #hExport 


tilmport 48Designer Operations SPrivileges XDrop 








Database 
latihansal (1) Table Action Records ' Type 


aa . (3 mahasiswa : Mx 3 (Bea 
FI mahasi 1 table(s) Sum 1 MyISAM 


1 Check All / Uncheck All With selected: v 


23 Print view (5 Data Dictionary 








r «4 Create new table on database latihansal—— 
4 Ai | , 


Gambar 2.13 Klik pada Nama Database 


9 Server: localhost fr 3 Database: latihansgl 


Er Structure ,2SOL Search iOuery bExport 
Tilmport EDesigner $&0Operations SPrivileges Drop 





Gambar 2.14 Klik Tab Operations 


24 


£ Rename database to: 


profil (Command: INSERT INTO ... SELECT) 





Gambar 2.15 Ubah Nama Database 


Pada Gambar 2.15, penulis memberikan contoh, kita akan meng- 
ubah nama database dari semula mahasiswa menjadi profil, akhiri 
dengan klik tombol Go. Maka nama database akan berganti menjadi 
nama baru yang tadi dimasukkan. 


2.5 Export dan Import 


Adakalanya database yang telah kita buat kita simpan dan ingin 
dijalankan pada komputer lain. Jika aplikasi belum di-online-kan, 
maka satu-satunya cara agar dapat dijalankan/dites pada komputer 
lain adalah dengan cara meng-copy aplikasi yang ada menggunakan 
Flashdisk, CD dan lain-lain untuk kemudian diletakkan pada kom- 
puter tujuan. Terkadang untuk cara yang ini, bagi pemula agak 
membingungkan. 


Jika kita ingin meng-copy database tanpa mengekspornya terlebih 
dahulu, maka folder database-nya bisa kita dapatkan pada drive 
C:/xampp/mysgl/data. Copy-kan saja nama database-nya. 


« xampp » mysgl » data » 





File Edit View Tools Help 

Organize v ad Open Include in library v Share with v Burn New folder 
N : Fs Name Date modified 
( Favorites 
MI Desktop 


5! Recent Places 


pegawai 6/14/2011 15:03 
pencarian 
phpmyadmin 
pkl 


pmbonline 


@ Downloads 


ME Desktop 
profil 


- Libra 1€s 
Ta ! 
2) Documents shop p. 





d Music 











ts) Pictures 


File folder 
Date modified: 6/17/2011 23:23 





Gambar 2.16 Meng-copy Secara Langsung Folder Database 


25 


Nah, di situlah sebenarnya database-database yang kita buat itu 
disimpan. 


Namun, kelemahan tipe ini adalah file size lebih besar ketimbang 
mengekspornya terlebih dahulu. 


Meng-export File 


Export merupakan cara yang dianjurkan dalam menciptakan file 
database. Caranya dengan mengklik tab EXPORT. Akan tampil 
halaman keseluruhan seperti pada Gambar 2.17. 


Penulis akan membahas masing-masing fungsi. Pada halaman 
tersebut, terdapat kolom Tipe File yang akan kita ciptakan, di 
antaranya: 


0 CSV 

e CSV for MS Excel 

e Microsoft Excel 2000 

e Microsoft Word 2000 

e Lalex 

e Open Document Spreadsheet 


e Open Document Text 


e PDF 
e SOAL 
e XML 
e YAML 


SAL merupakan pilihan yang ter-select. Dalam artian, secara default 
database biasanya akan di-Export menjadi format .sgl. Namun, kita 
juga dapat memilih tipe format lain jika tidak ingin menciptakan file 
sgi. Misalnya PDF, maka database tersebut akan di-export ke dalam 
bentuk file PDF. 


26 


View dump (schema) of database 








Export Options 
Select All / Unselect All Add custom comment into header (In splits lines) 
“Enclose export in atransaction 
Disable foreign key checks 
SOAL compatibility mode NONE 
(WI Structure 


"Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION 
(#) Add IF NOT EXISTS 

(M| Add AUTO INCREMENT value 

V|Enclose table and field names with backguotes 
Microsoft Excel 2000 “Add CREATE PROCEDURE / FUNCTION 


CSV for MS Excel 


Microsoft Word 2000 Add into comments 
(“Creation/Update/Check dates 
Latex "Relations 


("IMIME type 
Open Document Spreadsheet 


Open Document Text ea 

(v| Data 
PDF (V| Complete inserts 
sa. W| Extended inserts 

Maximal length of created guery 

(“JUse delayed inserts 

Use ignore inserts 
Y| Use hexadecimal for BLOB 
Export type INSERT  v 


Save as file 





File name template M. . DB ( (9! remember template ) 


Compression: @& None "zipped" "gzipped" 


Gambar 2.17 Halaman Export 


Selanjutnya ada bagian kolom Save as file, artinya kita akan 
menciptakan file baru dan akan kita simpan berdasarkan tipe format 
yang dipilih. Centang pada kotak Save as file dan masukkan nama 
file. Selanjutnya terdapat pilihan Compression. Jika kita ingin 
sekalian mengompresnya agar file yang dihasilkan lebih ringan, 
maka dapat Anda pilih option “Zipped” atau “gzipped”. Secara 
otomatis file akan ter-zip. Jika Anda tidak ingin mengonversinya, 
maka dapat Anda biarkan secara default saja (None), klik tombo Go. 
Dapat Anda lihat pada Gambar 2.18. 


W| Save as file 





File name template (1): profil ( (WI) remember template ) 
Compression: @& None «3 “zipped” 3 “gzipped” 


Gambar 2.18 Save as file 


27 


Setelah mengklik tombol Go, akan tampil dialog Downloading File. 


Downloadina file 


Name: profil.sgl (998 bytes) 
Type: SOL File 


From:  localhost 


Openwith: | “| Notepad " 


") Remember choice and do not show dialog again 


Open Cancel Help 








Gambar 2.19 Dialog Downloading File 


Keterangan: 
e Open, untuk membuka file. 
e Save, untuk menyimpan file. 
e Cancel, untuk membatalkan proses Export. 
e Help, untuk bantuan. 
Klik pada tombol Save karena kita akan menyimpan file database. 


Setelah Anda mengklik tombol Save, akan tampil kembali kotak 
untuk letak penyimpanan. Silakan pilah-pilih ingin menyimpan file 
tersebut di mana. Diakhiri dengan klik tombol Save. 


Save in: img - Copy - G Tp Cv 


No items match your search. 


4 
9 


Recent Places 


Desktop 


uya 

Libraries 
, |» 
Na 


Computer 


File name: profil sal 


Save as type: SOL Filet”.sal) ” 








Gambar 2.20 Kotak Penyimpanan File 


28 


Meng-import File 


Terkadang suatu kondisi tertentu mengharuskan kita untuk meng- 
import suatu file sgl. Tidak usah jauh-jauh deh.. contohnya pada 
source code yang penulis lampirkan pada Bonus CD, terdapat file sgl 
yang harus Anda import (jika Anda tidak mau direpotkan) agar bisa 


menjalankan aplikasi yang dibuat. 
Untuk meng-import suatu file, dapat Anda klik pada tab IMPORT, 


kemudian lakukan browse/choose terhadap file yang ingin di-import. 
Ingat ya, file yang di-import dapat berformat SOAL, gzip, ataupun zip. 


Lihat Gambar 2.21. 


Import 


File to import 





Location of the text file |"Eimg - Copwiprofil.sgl" | Choose... (Max: 16.354 KiB) 


Character set ofthe file: utfg - 
Imported file compression will be automatically detected from: None, gzip. zip 


Gambar 2.21 Browse/Choose 


Akhiri dengan klik tombol Go. 


Kek 


29 


